Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang sering dikerjakan oleh umat Muslim saat bulan Ramadan tiba. Sholat tarawih pada umumnya dilakukan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi, sholat tarawih dapat dikerjakan sendiri di rumah dalam situasi tertentu.

Dilansir dari laman NU Online, sholat tarawih dapat dilakukan sendiri di rumah apabila memenuhi beberapa kriteria seperti usia sudah uzur, hujan yang dapat membasahi pakaian, datangnya salju, cuaca dingin, sakit berat, hingga kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwanya.

Oleh karena itu, apabila pandemi virus Corona atau Covid-19 ini terus berlanjut, maka sholat tarawih bisa dikerjakan di rumah. Lantas bagaimana tata cara sholat tarawih di rumah beserta bacaannya? Simak penjelasannya berikutnya.